RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 


Satuan Pendidikan : SD NEGERI 

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam & Budi Pekerti 

Kelas / Semester : I (Satu) / 2 

Pembelajaran (6) : Ayo Belajar 

Tema / Topik 2 : Doa Belajar 

Alokasi Waktu : . x 35 menit 


TUJUAN PEMBELAJARAN 

Peserta didik mampu: 

♦♦♦ Melafalkan doa sebelum dan sesudah belajar dengan benar dan jelas; 
♦♦♦ Membaca doa sebelum dan sesudah belajar dengan benar dan jelas; 
♦♦♦ Mengartikan doa sebelum dan sesudah belajar dengan benar. 
KEG IATAN PEMBELAJARAN ^0^^^W . 


Kegiatan 

Deskripsi Kegiatan 

Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 

♦♦♦ Guru memulai pembelajaran dengan mengucapkan salam dan berdoa 
bersama. 

♦♦♦ Guru memeriksa kehadiran, kerapihan berpakaian, posisi, dan tempat duduk 
peserta didik disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 

♦♦♦ Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

♦♦♦ Untuk mengetahui kemampuan awal (prates), peserta didik secara acak 
dipilih untuk melafalkan doa sebelum dan sesudah belajar. 

10 

menit 

Inti 

Pertama doa sebelum belajar: 

♦♦♦ Guru melafalkan kata per kata, misalkan “Rabbi” yang diikuti oleh seluruh 
peserta didik, dilakukan 2-3 kali. 

♦♦♦ Guru melanjutkan dengan melafalkan “zidni” diikuti oleh seluruh peserta 
didik, dilakukan 2-3 kali. 

♦♦♦ Guru terakhir melafalkan “ilman” yang diikuti oleh seluruh peserta didik, 
dilakukan 2-3 kali. 

♦♦♦ Guru melafalkan secara utuh kalimat “Rabbi zidni ilman” diikuti oleh 
seluruh peserta didik, dilakukan 2-3 kali. 

♦♦♦ Pelafalan dilakukan secara berulang-ulang sehingga benar-benar dikuasai 
peserta didik. Diunduh dari www. Kangmartho dot com 

♦♦♦ Pelajaran selanjutnya adalah kalimat “warzuqni fahman” (ikuti pola butir 2 
sampai 6). 

♦♦♦ Untuk mengetahui penguasaan kompetensi ini, secara acak Guru menunjuk 
peserta didik mendemonstrasikan pelafalan doa sebelum belajar. 

♦♦♦ Guru memberikan penguatan pelafalan kalimat doa sebelum belajar. Kedua 
doa sesudah belajar: 

♦♦♦ Dilakukan mengikuti langkah-langkah pembelajaran doa sebelum belajar. 

Ketiga arti doa sebelum dan sesudah belajar: 

♦♦♦ Guru mengucapkan “Ya Allah tambahkan ilmu kepadaku”, diikuti peserta 
didik secara klasikal, lakukan 2-3 kali. 

♦♦♦ Guru mengucapkan “dan berilah aku pemahaman”, diikuti peserta didik 
secara klasikal, dilakukan 2-3 kali. 

♦♦♦ Bersama-sama peserta didik mengartikan doa sebelum dan sesudah belajar 
lengkap dengan artinya. 

150 

menit 

Penutup 

♦♦♦ Bersama-sama siswa membuat kesimpulan / rangkuman hasil belajar selama 
sehari 

♦♦♦ Bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari (untuk mengetahui hasil 
ketercapaian materi) 

♦♦♦ Melakukan penilaian hasil belajar 

♦♦♦ Membaca do’a sesudah belajar dengan benar (disiplin) 

15 

menit 


PENILAIAN 

Penilaian Sikap : Observasi selama kegiatan berlangsung 

Penilaian Pengetahuan 
Penilaian Keterampilan 

Mengetahui, Margodadi,.2020 

Kepala Sekolah Guru Mapel PAI & Budi Pekerti 


i _1 


L 


NIP. 


NIP. 









